A\ c. ^..." Puisi "Sebuah Kata Hat... 


http : // arr oh wany . multiply . c om/j ournal/item/2 920 



Puisi Islamic-Writing Mendidik- Jiwa Tips-Ngeblog Tips-Bisnis Online-Strategy 

Islamic-Program 

|Linux|Tips-Trik|E-Book|E-Learn ng| My-Produk| Prospek | Bisnis-Online | Creative-Tulisa n |ToTheBestOfMy|Photc 

Blog Clip & Reader yang Enak di Lihat, Enak di Baca, Mudah Dipahami & Bermanfaat 
"Membaca internet, memahaminya, Menyederhanakanya & Membangunya..." 

[ indo-blog | seo | strategi-online | Bisnis-Online | review | shop chat | teman | bookmark | tumbler | tips-trik | internet-tips ] 


Fadhilah & Hikmah Dibalik Kesulitan +"Tips Menikmati 
Indahnya Kesulitan..." 

N 


Jan 4, '08 5:11 PM 
for everyone 


"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang" 


± Fadhilah dibalik segala kesulitan 



arrohwany 


Abu Busthom 


Allah hendak menguji keteguhan hamba-hamba-Nya 


Online now 



‘‘Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", 
sedang mereka tidak diuji lagi? (2) Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang 
sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya 
Dia mengetahui orang-orang yang dusta (3)” 


Seorang hamba, meniti 
jalan ilmu 


Customize My Site 
Promote My Site 
My Contacts (659) 
My Groups (25) 
Photos of Me 
RSS Feed [?] 


(Al ankabut: 2-3) 

Silih bergantinya kebaikan dan keburukan adalah kepastian, Allah hendak menguji siapa yang tetap lurus 
istiqomah dan siapa saja yang jatuh berguguran 

Allah hendak melihat sejauh mana kesabaran hamba-hamba-Nya 



‘‘Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan 
harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” 

(Al baqarah: 155) 

Jika kita mengaku bersyukur kala datang nikmat akankah kita jua bersabar kala nikmat tersebut 
dikurangi, sedang semuannya dari Allah-lah datangnya 

Allah hendak melimpahkan karunia kepada hamba-hamba-Nya 


1 of 7 


28/05/2008 11:32 




M c. <&l ^..." Puisi "Sebuah Kata Hat... 


http://arrohwany.multiply.eom/j ournal/item/2920 



‘‘Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) 
sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan 
kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan 
orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya 
pertolongan Allah itu amat dekat. ” 


(Al baqarah: 214) 

Jadi datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah tidak datang begitu saja tapi melalui 
proses yang amat berat. Jika perjaungan tidak ada kesulitan berarti maka itu bukanlah perjuangan tapi 
sekedar rutinitas 

Allah hendak memilih siapa yang layak mendapat karunia syurga dan siapa yang tidak layak 






“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah 
orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar” 


(Al imran: 142) 


Diantara fadhilah juga: 

Keutamaan para mujahid dan menjadi pejuang 

Dunia merupakan tempat ujian 
Sabar saat berperang 

Jika untuk prestasi dunia saja harus rela terpuruk dulu apalagi jika kita berharap kenikmatan 
syurga disisi Allah maka ujiannya jelas lebih berat sebab ujian juga sebanding dengan besarnya 
keinginan kita 

Diantara karakter kesulitan hidup sebenarnya: 

Realitas hidup kita adalah pergulatan menghadapi kesulitan dan tersusun dari tumpukan 
kesulitan-kesulitan yang memaksannya untuk terus berjuang menaklukannya untuk berhasil 
dalam hidup atau malah kalah dan makin terpuruk 

Semua orang mengalami dan memilikinya (universal) sebab itu adalah tandanya orang masih 
hidup maka kita harus tegar dan tidak perlu iri dengan kemudahan pada seseorang sebab ia 
juga memiki kesulitannya sendiri dan tak perlu berbangga dengan kemudahan tertentu pada diri 
kita karna kita juga punya masalah dan kekurangan tersendiri. Semuannya telah dibagi dengan 
adil dengan bekalnya masing-msing untuk menghadapinnya 

Sunnatullah; hukum yang telah Allah tetapkan secara permanen dan tidak bisa diubah. Mau 

atau tidak semua itu adalah bagian dari lika-liku hidup kita yang pasti datangnya 
Kadar kesulitan setara dengan kesanggupan kita memikulnya dan Allah tiada pernah 
berbuat dzalim terhadap hamba-Nya dan ini adalah jua bentuk kasih-sayang-Nya jadi tiada 
perlu khawatir ujian akan memutus urat syaraf kita dan jangan pernah merendahkan 
kemampuan diri kita 



“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 


(Al baqarah: 286) 

Dibalik setiap kesulitan ada kemudahan jadi kita harus selalu siap dan berani 
menyongsongnya sebagaimana kita juga berharap kemudahan dan kesuksesan 
dibelakangnya. Maka kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah sebab adannya 
kesulitan bukan untuk menyulitkan namun untuk memelihara kelestarian dan kebaikan 
manusia sendiri. Jika kita ingin hidup yang lebih berhasil maka harus menempuh jalan yang lebih 


2 of 7 


28/05/2008 11:32 



A\ c. ^..." Puisi "Sebuah Kata Hat... 


http : // arr oh wany . multiply . c om/j ournal/item/2 920 


susah (tapi bukan menyusahkan diri sendiri) 





“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring 
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, 
tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa 
neraka” 


(Al imran: 191) 

Pahami bahwa orang bisa menimati hidup dengan segala lika-liku kesulitanya namun tidak 
sedikit orang yang mati dibunuh rasa jenuh dan kehancuran dirinnya karna segala 
keinginanya serba tersedia dan begitu mudah terpenuhi.. Kita butuh kesulitan yang akan 
membuat kita selalu tergugah dan waspada 

Jadi kesulitan bagi hamba yang beriman adalah anugerah Allah bukan beban yang harus 
dipikul apalagi kesialan, nasib buruk dan musibah. Betapa banyak manfaat dan betapa 
butuh kita akan kesulitan dan ujian hudup dan makin besar kesulitan berarti juga semakin besar 
derajad dan prestasi kita. 

Hikmah: 


“Yakinkan diri kita bahwa segala sesuatu didunia ini adalah cobaan (baik kesenangan maupun 
kesusahan), sehingga musibah dan kesusahan bukan untuk diratapi tapi agar bisa lebih baik 
lagi” 

“Yakinkan diri kita, Allah takkan memberi masalah dan cobaan selain Allah telah mencukupkan 
bekal kemampuan kita, maka jangan meremehkan dan merendahkan kemampuan kita ” 

Buat diri kita terus siap dan terpacu menghadapi apapun dan jangan lagi mengeluh, sebab 
kita bisa menghadapi apapun semua yang telah Allah u jika n 

“Mari menyadari, kita sering ingat suasana suatu permasalahan dengan kegaduhanya tapi kita 

sering kali lupa isi permasalahan itu sendiri dan kemampuan kita menghadapinnya ” 


4- Hikmah dibalik segala kesulitan 

Menghasilkan ilmu dan pengalaman, sumber ilmu yang tiada habis-habis, hidup di atas hikmah 
adalah seperti hidup dibawah naungan pelita yang cahayannya akan terus bersinar benderang 



“Allah menganugrahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As Sunnah) kepada 
siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah 
dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil 
pelajaran (dari firman Allah)” 


(Al baqarah: 269) 

Dan seringkali tiada kesulitan sebenarnya, hanyalah karna kekurangan ilmu kita untuk 
menjalaninnya dengan baik dan benar 

Menempa kekuatan manusia untuk lebih kuat dan terlatih 

Tangga meraih prestasi sebab hanya dinamakan prestasi jika untuk mencapainnya perlu proses 
yang sulit yang tidak semua orang bisa mencapainya. Dan tidak ada satupun karya besar 
didunia ini yang tidak lahir dari proses yang sulit yang penuh disiplin dan kerja keras serta 
pengorbanan baik ia ulama, pemimpin maupun ilmuwan 

Sarana Allah memberi balasan pahala bagi hamba-hamba-Nya sehingga didunia ini tiada yang 
sia-sia, jika beramal baik Allah menyediakan pahala sedang jika tertimpa keburukan hal itu 

menggugurkan dosa-dosa 

Dengan kesulitan pula kita bisa merasakan dan memahami bagaimana orang lain juga 
mengalami hal serupa yang akan mendorong diri kita untuk terus bersabar, memaafkan, lapang 
dada dan bersimpati pada sauadara sepenanggunngan, banyak berdzikir mendekat pada Allah, 
berdoa sepanjang waktu dan berupaya membantu siapapun yang mampu kita bantu. Jadi 


3 of 7 


28/05/2008 11:32 



http : // arr oh wany . multiply . c om/j ournal/item/2 920 


A\ c. ^1..."^ a.jll ^...Tuisi" Sebuah Kata Hat... 


adannya kesuliaan akan jua melahirkan amal shaleh yang kelak akan Allah balas dengan 
limpahan kebaikan dan rahmat (bukannya malah membuat kita frustasi) 

Biarlah kesulitan datang apa adannya sebab tiada kesulitan hakiki, tinggal kita dengan sigap 
dan berani bersikap dengan benar dan menunaikan sebaik-baiknya serta memetik untaian 
hikmah berharga. Jangan sampai rugi dua kali karna kesulitan telah kita dapat dan lepas pula 
hikmah dibalik kesulitan tersebut karna sikap dan amalan kita yang salah 

+ Menikmati indahnya kesulitan dengan senang 
hati 



“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang 
sabar (155) (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi w a 
innaa ilaihi raaji uun " 


(Al bagarah: 155-156) 


Diantara fadhilah juga: 

Kesulitan terasa berat sebenarnya bukan karena bobot kesulitan yang kita terima tapi 
biasanya karna sikap kita menghadapi kesulitan tersebut serta kebiasaan kita yang kurang 
baik seperti membiarkannya berlarut-larut tidak bersegera sehingga semakin terasa berat 
Buat saja segala sesuatunya menyenangkan dan menantang: ”apapun yang sepertinya pahit 
buat saja manis dengan amalan dan sikap kita yang lebih manis, sehingga: 

Masalah jadi terasa ringan dan lebih mudah mengerjakan 
Tiap keruwetan akan teratasi tanpa resiko keruwetan lain 
Menyelesaikan konflik tanpa stress 

Membuat kita berharga, menjadi teladan dan akan dai yang berwibawa 
Mengalir bersama cita-cita (sebesar dan setinggi mungkin, dan bukan sekedar mengalir 
membiarkan diri tanpa arah dan tujuan yang makin menjerumuskan) dan menikmati tiap detak 
hidup namun tetap dalam keistoqomahan iman 

Mengikhlaskan perginya tiap sesuatu yang kita cintai tanpa merasa berat dan sesal (meski 
sulit), sebab semuannya pasti kembali jua kepada pemiliknya (Allah). Allah yang memiliki 
kebaikan yang dititipkan pada diri kita maka Allah kelak jua akan memintannya kembali lewat 
jalan yang mungkin tiada pernah kita sadari, kapanpun, bagaimanapun carannya, dengan 
cara sepahit apapun itu. Sehingga kita akan lepas dari segala tanggungan beban dan 
penderitaan serta keihklasan kitapun pasti akan dibalas Allah dengan kebaikan yang lebih 
baik 

Belajar dari kisah kepahlawanan anas bin nadhri, hadist yang diriwayatkan sahabat anas berkisah 
tentang pamannya itu: 

“Pamanku anas bin nadhri tidak ikut dalam perang badar sehinga merasa begitu menyesal Dia 
berkata:”Ya rasulullah, aku tertinggal pada perang pertama ketika engkau memerangi orang 
musyrik. Jika Allah menakdirkan diriku berperang melawan orang-orang musyrik maka nanti 
Allah akan menyaksikan apa yang aku perbuat”. Maka dihari peperangan uhud kau muslimin 
banyak yang melarikan diri dari peperangan maka anas bin nadhri berseru:”Yaa Allah aku 
memohon maaf kepada-Mu atas perbuatan orang-orang itu (yaitu para sahabatnya). Dan aku 
berlepas diri kepada-Mu dari perbuatan orang-orang ini (yaitu orang-orang musyrik). ” 

Kemudian anas bin nadhri maju. D i sana ia berpapasan dengan sa’ad bin mu’adz. Dia berkata, 
“wahai sa’ad bin muadz demi rabb-nya ka’bah syurga sungguh telah kucium w anginnya d isis i 
bukit uhud”. Maka sa’ad berkata, ”aku tidak sanggup berbuat seperti n ny a wahai rasulullah” 

Anas berkata, “ kami temukan sesudah eprang selesai 80 luka akibat tikaman pedang, tombak 
dan panah. Kami dapati dia telah dibunuh dan dicincang oleh orang-orang musyrik sehingga 
tidak ada seorangpun yang bisa mengenalinnya kecuali saudarannya setelah melihat 
jari-jarinnya. Maka berkata anas, “kami memandang atau menyangka bahwa turunnya ayat 
yang berbunyi 



“Di antara orang-orang m u 'm i n itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan 
kepada Allah. . . ” 


4 of 7 


28/05/2008 11:32 


A\ c. ^..." Puisi "Sebuah Kata Hat... 


http : // arr oh wany . multiply . c om/j ournal/item/2 920 


(Al ahzab: 23) 

adalah berkenaan dengan orang-orang yang serupa anas bin nadhri ini dari golongan 
orang-orang mukmin” (HR bukhari-Muslim) 

Fadhilah kisah ini: 

Fitrah manusia suka dipuji dan berbunga-bunga jika mendengar kata pujian, maka 
hendaknya biarlah pujian tertinggi yang kita cari dan dapatkan adalah pujian dari Allah, 
sebab Allah pemilik segala sesuatu yang segalanya berharap pada-Nya mengharap pula 
keridha-Nya serta hanya kepada Allah-lah kembali segala pujian. Bagaimana jika Allah 
yang memuji kita? 

Sahabat anas bin nadhri begitu beruntung, sejak didunia ia sudah diberi kesempatan 
mencium bau wangi syurga yang tidak semua sahabat nabi menerima pujian tersebut. 
Sehingga dengan pujian tersebut hilanglah rasa takut, gentar, dan nyeri sehingga semakin 
berkobar semangat untuk menjemput mati syahid di medan perang hingga karunia agung, 
mati dipuncak kemuliaan tersebut bebar-benar ia dapatkan 

Yakinkan diri bahwa hidup berjuang diatas iman adalah sebaik-baik pilihan, berjalan 
diatas jalan ini kita butuh berikrar dengan sesuatu yang berarti dalam hidup dan 
memperjuangkannya sekuat tenaga hingga tetes darah penghabisan. Dengan 
berserah segalannya kepada Allah maka tiada kesulitan yang berat sesulit apapun 
itu 

Tambahan teruntuk reply saudaraku Albakazy: Pentingnya_Ujian_dan_Kesusahan 
Tags: islamicwriting 

Prev: "Pentingnya Ujian dan Kesusahan" 

Next: Hati Seorang Wanita 

edit delete share reply 


12Comments Chronological Reverse Threaded 


iwananashaya wrote on Jan 4 

Yup. Sesungguhnya 'kesulitan' itu indah... Sangat indah... A _ A 



delete reply 



arrohwany wrote on Jan 4 edit 

iwananashaya said 

u Yup. Sesungguhnya 'kesulitan' itu indah... Sangat indah... A _ A 



delete 



"Segala sesuatu dari Allah adalah karunia 

Baik sepertinya terasa manis dan terlebih yang terasa pahit 

Semua demi kebaikan kita hamba-Nya" 


kaksyah wrote on Jan 4 delete reply 

setiap ujian itu tanda kasih syg Allah pd hambaNya.. 

kerna hanya Dia yg lebih mengetahui apa yg terbaik buat kita... 



arrohwany wrote on Jan 4 
kaksyah said 

setiap ujian itu tanda kasih syg Allah pd hambaNya.. 
kerna hanya Dia yg lebih mengetahui apa yg terbaik buat kita... 



edit delete reply 


Setiap ujian itu tanda kasih syg Allah pd hambaNya.. 

»> Betapa Allah sayang pada hamba-hamba-Nya, sekalipun pada pembangkang (kafir) 
sekalipun Allah tetap memberinya kecukupan rizgi dan disenang-senangkan didunia 


kerna hanya Dia yg lebih mengetahui apa yg terbaik buat kita... 
»> Allah Maha Mengetahui dan maha bijaksana 



jinggako3lov wrote on Jan 4 delete 

Das setiap kesulitan Yg menimpa seorang muslim menjadi penghapus dosanya walaupun 
hanya karena tertusuk duri..? 



5 of 7 


28/05/2008 11:32 






A\ c. ^..." Puisi "Sebuah Kata Hat... 


http : // arr oh wany . multiply . c om/j ournal/item/2 920 



arrohwany wrote on Jan 5 


edit delete 


jinggako3lov said 

u Das setiap kesulitan Yg menimpa seorang muslim menjadi penghapus dosanya 
walaupun hanya karena tertusuk duri. . ?95 



Das setiap kesulitan Yg menimpa seorang muslim menjadi penghapus dosanya walaupun 
hanya karena tertusuk duri..? 

»> "Selama keridhaan menyertai dan menyandarkan bahwa segala sesuatunya bisa 
terjadi karna izin Allah semata. Namun Allah jua yang paling tahu apa balasan yang 
terbaik bagi hamba-Nya " 


S E annilasyiva wrote on Jan 5 delete reply 

R Dan seringkah tiada kesulitan sebenarnya, hanyalah karna kekurangan ilmu kita untuk 
J menjalaninnya dengan baik dan benar 


benar sekali 

kita memang harus banyak belajar 

dan sesungguhnya jika kita mau mengkaji lebih dalam, disetiap kesulitan yang Allah berikan 
adalah salah satu wadah dana sarana kita untuk belajar :) 



arrohwany wrote on Jan 5 edit delete reply 

annilasyiva said 

LL Dan seringkali tiada kesulitan sebenarnya, hanyalah karna kekurangan ilmu 
kita untuk menjalaninnya dengan baik dan benar 


benar sekali 

kita memang harus banyak belajar 

dan sesungguhnya jika kita mau mengkaji lebih dalam, disetiap kesulitan yang Allah 
berikan adalah salah satu wadah dana sarana kita untuk belajar :) 

"Segala yang Allah berikan tiada yang sia-sia 
Allah maha suci dari sifat luput dan alpa" 



jowoeropah wrote on Jan 6 delete 

Baik kah, kalau kesulitan hanya kita pendam tanpa kita kasih lihat kepada orang lain? 
salam. 



arrohwany wrote on Jan 6 edit delete reply 

jowoeropah said 

66 Baik kah, kalau kesulitan hanya kita pendam tanpa kita kasih lihat kepada orang 
lain ? 

salam. 

Baik kah, kalau kesulitan hanya kita pendam tanpa kita kasih lihat kepada orang lain? 
salam 

»> Sebaik-baik keluh kesah, harap, dan takut hanya kepada Allah 

»> Sebaik-baik amalan kepada orang lain = apa-apa yang bisa kita berikan dalam kebaikan 
»> Kita mengutarakan kepada orang lain yang kita percaya adalah baik dalam rangka 
mendapat nasehat dan melapangkan dada-dada kita, demi keteguhan iman dan kesabaran diri 
kita 




sespi wrote on Jan 1 1 delete reply 

Assalamualaikum wr wb. Subhanallah bagus sekali, thanks for articlenya. Iman Husain RA 
berkata, " Perkara yang menjadikan semua kesulitan dan kepedihan ini mudah dan ringan 
adalah karena aku melihat bahwa semua hal berada disisi Allah dan Allah menyaksikan 
semuanya" 



arrohwany wrote on Jan 12 


edit delete reply 


6 of 7 


28/05/2008 11:32 




jj ^..." Puisi "Sebuah Kata Hat... 


http : // arr oh wany . multiply . c om/j ournal/item/2 920 


sespi said 

U Assalamualaikum wr wb. Subhanallah bagus sekali, thanks for articlenya. Iman 
Husain RA berkata, " Perkara yang menjadikan semua kesulitan dan kepedihan ini 
mudah dan ringan adalah karena aku melihat bahwa semua hal berada disisi Allah dan 

Allah menyaksikan semuanya" 3 3 

Assalamualaikum wr wb 

»> Wa 'alaikum salam warah matullahi wabarakatuh 
Subhanallah bagus sekali, thanks for articlenya 

»> Ilmu hanya dari Allah datangnya sedang kekhilafan dan kekurangan manusialah tempatnya 

Iman Husain RA berkata, " Perkara yang menjadikan semua kesulitan dan kepedihan ini 
mudah dan ringan adalah karena aku melihat bahwa semua hal berada disisi Allah dan 
Allah menyaksikan semuanya" 

»> Jazakillah atas tambahan ilmunya saudariku Sespi, semoga kita semua bisa menjadi 
sebenar-benar hamba yang beriman dan beristigomah dalam keimanan 



Add a Comment 


audio reply video reply 








. 

mb®! -m. mim -m 





' : ■ - - v ' . - - ' . 

• -wmm Ipir 1 wfff 

' "v' 



r 1 


. 

, • 


,v: 


■. . . 


# ;p-' 


' - 4 -'. 


- -V 




.. 










Submit 


it (Ctrl+I 



Preview & 


Viewing History 

This Blog Entry has been viewed 50 
times by 25 people, most recently on 
Apr 20, '08 

See Detailed Viewing History 
View This Page as Another User 



rezzapeace nakoura sebiekela tdbilqisty4al baruaji 


© 2008 Multiply, Inc. About ■ Blog ■ Terms ■ Privacy ■ Corp Info ■ Contact Us ■ Help 


28/05/2008 11:32 





